


SAYANG~ 





АН, 
К-КАЏ SUDAH 
PULANG? 


HARI INI 
KAU PULANG 
LEBIH CEPAT. 





ІҮА, AKU SENGAJA 


PULANG LEBIH CEPAT 
UNTUK MENEMUI 
PUTRIKU! 






р SIHYUN 
SEDANG TIDUR 
DI KAMARNYA?! 


KATANYA ANAK-ANAK 
SEUMURANNYA BIASANYA 


TAK BANYAK TIDUR, JADI 
ORANGTUANYA AKAN 
KESUSAHAN 





SIHYUN KITA INI 
TUKANG TIDUR, 
YA. 


YA, SYUKURLAH, TEMAN-TEMANKU 
DI KANTOR BILANG ВАУ! 
MEREKA SERING SEKALI 
MENANGIS. 


MEREKA JADI 
JARANG TIDUR- 
HAHA! 





AHH. BEGITU, 
YA? 











SAYANG- 
KAOS KAKIKU 
ADA DI МАМА?! / 


MASIH DI 
PENGERING, 
YA? 








ОВАТ 
TIDUR? 


KENAPA ADA 
DI SINI...? 


APA DIA LELAH 
KARENA MENGURUSI 
SIHYUN, 





DAN ТАР! ~ 
SULIT TIDUR? 





"тол, “Q 
ТАК MUNGKIN | 
BEGITU... 4 





AKHIR-AKHIR INI 
KAU PULANG —— 


LEBIH AWAL, YA. L 
Е АН, I-IYA. 





SIHYUN 
SUDAH TIDUR? 


АН, ΙΥΑ. 
DIA TIDUR SAAT 
MINUM SUSU. 




















Кагуа JONGBEOM LEE 


AIRMATA PUTRI PYEONG-GANG (8) 


МАН, ТИМВЕМ, 


ЗЕТАК KAPAN KAU ЈАР! 
SULIT DIBANGUNKAN? 





AKU... 
TIDUR BERAPA 


KEMARIN, KAU BAHKAN 
TAK MANDI DAN LANGSUNG 
TIDUR. KAU TIDUR SELAMA 

12 JAM. 


PASTI AKHIR- 
AKHIR INI KAU 
ЕАН. 


| BISA 
TERLAMBAT 
KERJA, ГНО. 





SAAT ITU, 
DI BERITA... 


AKU MELIHAT 
BERITA SERAM... 


TENTANG IBU YANG 
MENDERITA DEPRESI 
PASCA BERSALIN 


YANG MUAK DENGAN 
TANGISAN BAYINYA HINGGA 
MEREKA MENCAMPUR 
OBAT TIDUR KE DALAM 
SUSU SANG BAYI. 


TAPI AKU TAK MENGIRA 
AKU AKAN MENGALAMINYA. 
SEDETIK PUN AKU TAK MENGIRA 





DIA MENYANGKAL- 
NYA, JADI AKU 
MEMBIARKANNYA. 


TAPI SETELAH ITU, AKU 
MERASA BEGITU CEMAS JADI 
AKU TAK LAGI BEKERJA LARUT 
MALAM DAN MULAI PULANG 
LEBIH AWAL. 





SIHYUN 


DI МАМА 
PUTRI MANISKU? 


КЕ МАМА DIA? 
SIHYUN КАМ SEDANG 
MENANGIS... 


С MUNGILKU~ 














άν, 





2 
= 
а 
~ 
= 
< 
a 
а 
x 








AKU BARU 
MENGETAHUINYA 
BELAKANGAN... 
KALAU ITU 
ADALAH MEMAR 
BEKAS CUBITAN 
ISTRIKU. 





ә ВАНКАМ SETELAH 
= ITU, ISTRIKU 


TERUS MENYIKSA 





ЈАР! AKHIRNYA 


DEMI SIHYUN, AKU 
MENCERAIKANNYA. 


AKU AKAN MELAKUKAN 
APA PUN UNTUK ME- 
LINDUNGI PUTRIKU, 










SETELAH BEBERAPA === 
WAKTU MENGURUSI Е 


SIHYUN SENDIRIAN, / 









АКЏ BERTEMU 

ISTRIKU YANG 
SEKARANG BEBERAPA 
TAHUN SETELAH 






DIA MERAWAT 
SIHYUN DENGAN LEBIH 


BAIK DARI IBU SIHYUN 


JADI ITU 
SEBABNYA. 









KARENA 
PERLINDUNGANMU 
ITU, 














SEBAGAI 
PEREMPUAN 
KECIL 


SIHYUN 
KEMUNGKINAN 
MEMANDANGMU 
SEBAGAI [MUSUH). 





BERSAMBUNG 


ЈОМСВЕОМ LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK “HEART TO HEART") 


[DASIM МУ) 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU,” 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO) 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - $1) ET AL. 


